Diktat  Dauroh  Kitab 


'Ja $\y 

P  E  M  BATAL-  P  E  M  BATAL 
KEISLAMAN 


PENULIS: 

Syaikhul  Islam  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab 

RAHIMAHULLAH 

PENERJEMAH: 

Abu  Abdillah  Sofyan  Chalid  bin  idham  ruray 
hafizhahullah  wa  ghofara  lahu 


‘jj^h  www.sofyanruray.info  pP  www.fb.com/sotyanruray.info  '^^@SofyanRuray 


<&! 

01  aJp! 

01  y&i  y  alit  01}  :  J\m  <&!  J 15  C  J\*3  <&!  5^Lp  J  iijJSjl  :  (Jjty) 

.48  :5jT  ,uji  {*Uj  dlii  OjS  U  jiijj  4J  %0o 

Uj  jllil  dljUj  a^Jl  <Qp  alit  JLA3  <UJb  iijOlo  J-°  ty}  :^)Uj  Jlij 

jl  4\ll  j**)  ^jiJl  <L^J  $72  ;3uT  aJu‘U.1  SJr-  {jUfijl 

Ketahuilah,  pembatal-pembatal  keislaman  (diantaranya)  sepuluh  pembatal: 


Pertama:  Syirik  dalam  beribadah  kepada  Allah  ta'ala. 


Allah  ta'ala  berfirman, 


"Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengampuni  dosa  syirik,  dan  Dia  mengampuni  segala  dosa 
yang  selain  dari  (syirik)  itu,  bagi  siapa  yang  dikehendaki-Nya."  [An-Nisa:  48] 


Dan  Allah  ta'ala  berfirman, 


jji&  <dib  ry>  <Ul 


"Sesungguhnya  orang  yang  mempersekutukan  (sesuatu  dengan)  Allah,  maka  pasti  Allah 
mengharamkan  kepadanya  surga,  dan  tempatnya  ialah  neraka,  tidaklah  ada  bagi  orang-orang 
zalim  itu  seorang  penolong  pun."  [Al-Maidah:  72] 

Diantaranya,  menyembelih  untuk  selain  Allah,  seperti  orang  yang  menyembelih  untuk  jin  dan  kuburan. 


JsjUj  <&t  «uj  Jx?-  j*  :  (^laJl) 


Kedua:  Barangsiapa  menjadikan  antara  dirinya  dengan  Allah  perantara-perantara;  ia  berdoa,  memohon 
syafa'at  dan  bertawakkal  kepada  mereka,  maka  ia  kafir  menurut  ijma'  (kesepakatan  ulama). 


^3  dJ-M)  j'  j*J  tj*  :  (CJteJ') 

■A 


Ketiga:  Barangsiapa  tidak  mengkafirkan  kaum  musyrikin,  atau  ragu  dengan  kekafiran  mereka,  atau 
membenarkan  pendapat  (kekafiran)  mereka,  maka  ia  kafir. 


c jt?  ^  <Ai£p'  jfi  !  (£^jJl) 
t4»Oo-  ^ip  OwjpIjjaJl  ^Osp-  +QJb  ^JlJlT  u^tOO"  jj^  Oj«P  ^io-  0'  j' 

Keempat:  Barangsiapa  meyakini  bahwa  selain  petunjuk  Nabi  Muhammad  shallallahu'alaihi  wa  sallam 
lebih  sempurna  dari  petunjuk  beliau,  atau  hukum  selainnya  lebih  baik  dari  hukum  beliau,  seperti  orang 
yang  lebih  mengutamakan  hukum  para  thogut  dari  hukum  beliau,  maka  ia  kafir. 


<L Ip  4&1  <b  $.1^-  U-a  j4ibl  j-°  ^  (j^btll) 

.jiS^  c<b 

Kelima:  Barangsiapa  membenci  satu  ajaran  Rasulullah  shallallahu'alaihi  wa  sallam,  meski  ia 
mengamalkannya,  maka  ia  kafir. 


jl  <lAp  4&!  ji*  jfi  I  :  (j*oLJl) 

‘dj’^jj  <tfUTj  <UJbl  Jjjj  JyJjJlj  c  Cfblip  j!  <.<UM 

.66-65  :3jT  2u^ii  Sjj^  {^jUjJ  J*j  p3j& Ai  ^  JjjJ^u+J 

Keenam:  Barangsiapa  memperolok-olok  salah  satu  ajaran  Rasulullah  shallallahu'alaihi  wa  sallam,  atau 
pahala  Allah  dan  hukuman-Nya,  maka  ia  kafir.  Dalilnya  adalah  firman  Allah  ta'ala, 

*Jouj)  jJu  J3  \jjjcJu  jjjjfrzL j  ajuTj  aJJui  jJ 


"Katakanlah:  Apakah  dengan  Allah,  ayat-ayat-Nya  dan  Rasul-Nya  kamu  selalu  berolok-olok? 
Tidak  usah  kamu  buat  alasan,  karena  kamu  telah  kafir  sesudah  beriman."  [At-Taubah:  65-66] 


JJaJIj  . c<u  jl  <d*S  cptiaallj  j*p Jl  <Laj  c :  (£tUj!) 
bJ'  b-  { ^3  ^  jkj  UJI  yjj  Jp-  j±\  Jfi  JuIaj  Uj}  :  JUj  ^j3 


.102  ;3uT 

Ketujuh:  Sihir,  diantara  bentuknya  adalah  ash-shorfu  (memisahkan  dua  orang  yang  saling  mencintai)  dan 
al-'athfu  (membuat  dua  orang  saling  mencintai),  maka  siapa  yang  melakukannya  atau  ridho  kepadanya, 
ia  kafir.  Dalilnya  adalah  firman  Allah  ta'ala, 


"Sedang  keduanya  tidak  mengajarkan  kepada  seorang  pun  sebelum  mengatakan: 
Sesungguhnya  kami  hanya  cobaan  (bagimu),  sebab  itu  janganlah  kamu  kafir  (jangan 
mempelajari  sihir)."  [AI-Baqoroh:  102] 


:J\ju  4JjS  JJoJlj  C jatL*  wjl  j-SjJLjl  OjAlia*  : 

{'C*kM]  fj^°'  V  M  ty  tik  ^  t^k  f$5k  Cr*j} 


•  5  1  !  4j  I  oJjlil  c 

Kedelapan:  Membantu  dan  menolong  kaum  musyrikin  dalam  memerangi  kaum  muslimin.  Dalilnya 
adalah  firman  Allah  ta'ala, 


^  ^  ty  tik  t^k  tk&  J*j 


"Barangsiapa  di  antara  kamu  mengambil  mereka  menjadi  wali,  maka  sesungguhnya  orang  itu 
termasuk  golongan  mereka.  Sesungguhnya  Allah  tidak  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang 
yang  zalim."  [Al-Maidah:  51] 


4$)t 


^  ^UJl  J&90. 


.  jSlS^ j^i  <.^K~S\  <l Ip  i<^y>  teuj-**  j&  ^u»j  Ui^ ^JL*>j  <l!p 


Kesembilan:  Barangsiapa  meyakini  bahwa  sebagian  manusia  boleh  keluar  dari  syari'at  Nabi  Muhammad 
shallallahu'alaihi  wa  sallam  sebagaimana  Nabi  Khidir  boleh  keluar  dari  syari'at  Nabi  Musa 
'alaihimassalaam,  maka  ia  kafir. 


V  cJUj  4&1  jJi  jP  J?S^y  ■  O*^1) 

UJ  Igip  J^jpt  p  4JJ  obb  jfi  (tf^l  ^i}  :  J1"” 


•  2  2  .  4j  i  o  i 


Kesepuluh:  Berpaling  dari  agama  Allah  ta'ala,  tidak  memperlajarinya  dan  tidak  mengamalkannya. 
Dalilnya  adalah  firman  Allah  ta'ala, 


"Dan  siapakah  yang  lebih  zalim  daripada  orang  yang  telah  diperingatkan  dengan  ayat-ayat 
Rabb-nya,  kemudian  ia  berpaling  daripadanya?  Sesungguhnya  Kami  akan  memberikan 
pembalasan  kepada  orang-orang  yang  berdosa."  [As-Sajadah:  22] 


cM  ^Ltwoii  U  j&\  JjJa?-  U  ^JaPt  j*a 

4&I  cdjlflP  ^Jlj  «L^fiP  ol^a  j^s  <UJb  c<L*jb  ^Lp  l^a  (3bxJJ 


.^JL»J  <L?s^J  <0lj  fcU^a  <uLL?>-  ^Lp 


Dan  tidak  ada  bedanya  dalam  seluruh  pembatal-pembatal  ini;  antara  orang  yang  main-main,  sungguh- 


sungguh  dan  takut,  kecuali  orang  yang  dipaksa. 


Dan  semua  pembatal  ini  termasuk  yang  terbesar  bahayanya  dan  paling  banyak  tersebar,  maka 
sepatutnya  bagi  seorang  muslim  untuk  berhati-hati  dan  mengkhawatirkan  dirinya,  jangan  sampai 
terjerumus  di  dalamnya. 


Kita  berlindung  kepada  Allah  dari  hal-hal  yang  menyebabkan  murka-Nya  dan  pedihnya  azab-Nya,  dan 
sholawat  serta  salam  semoga  tercurah  kepada  sebaik-baik  makhluk-Nya  Muhammad,  keluarganya  dan 
para  sahabatnya. 


